Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Online 
Syariah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait 
sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Online 
Syariah 


Arip Purkon 


Gm 


Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Online Syariah 
Oleh Arip Purkon 


GM 208 01 14 0044 


Perwajahan Isi: Ayu Lestari 
Perwajahan Sampul: Aditya Dwi Prasetya 


Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh 
@ Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 
Kompas Gramedia Building Blok I Lt. 5 
Jl. Palmerah Barat No. 29-37, Jakarta 10270 
Anggota IKAPI, Jakarta 2014 


www.gramediapustakautama.com 
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh 


isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN: 978-602-03-0771-8 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar 
Bab | : Pendahuluan 


Bab II: Bisnis dalam Islam 
A. Bisnis Menurut Islam 
B. Tujuan Bisnis dalam Islam 
C. Prinsip Dasar Bisnis dalam 
Islam 
D. Etika Bisnis dalam Islam 


Bab III: Bisnis Online 
A. Pengertian Bisnis Online 
B. Kelebihan dan Kekurangan 
Bisnis Online 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12 


19 


20 


vi 


Bab IV: Bisnis Online dengan Prinsip 


Syariah 
A. Akad (Transaksi) Online 


Menurut Hukum Islam 27 


. Bisnis Online dengan Akad 


Jual Beli Kontan 
dan Contohnya 32 


. Bisnis Online dengan Akad 


Salam (Pemesanan) dan 
Contohnya 34 


. Bisnis Online dengan Akad 


Ji'alah/Ju'alah (Upah) dan 
Contohnya 40 


. Bisnis Online dengan Akad 


Ijarah (Sewa) dan 
Contohnya 50 


. Bisnis Online dengan Akad 


Mudharabah (Kerjasama) dan 
Contohnya 55 


. Bisnis Online dengan Akad 


Musyarakah dan Contohnya 60 


. Jual Beli Saham 65 


Jual Beli Valuta Asing/Mata 
Uang (al-Sharf) 68 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


J. Jual Beli Berjenjang (Multi 
Level Marketing) 


Daftar Bacaan 

Tentang Penulis 

Bonus E-book Panduan Bisnis 
Online Lengkap 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vii 


71 


17 
19 


83 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Ihamdulillah, segala puji bagi Allah 

Swt. yang senantiasa memberikan ke- 
mudahan bagi hamba-Nya yang mau ber- 
pikir. Shalawat serta salam semoga senan- 
tiasa tercurah kepada junjungan tercinta, 
Nabi Muhammad saw., kepada para kelu- 
arga, sahabat dan pengikutnya yang setia 
hingga akhir zaman. 

Buku ini berawal dari banyaknya perta- 
nyaan yang diajukan kepada penulis ten- 
tang hukum bisnis yang bermediakan in- 
ternet (bisnis online). Hal ini membuat 
penulis untuk melakukan kajian lebih lan- 
jut. Kebetulan, penulis merupakan penga- 
jar mata kuliah hukum Islam di salah satu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


perguruan tinggi Islam di Jakarta. Seba- 
gaimana diketahui, saat ini perkembangan 
teknologi semakin cepat dan dinamis. Be- 
gitu juga dengan perkembangan teknolo- 
gi informasi. Hampir semua orang sudah 
menggunakan fasilitas internet. Dalam per- 
kembangan selanjutnya, internet ternyata 
tidak hanya digunakan sebagai media tu- 
kar-menukar informasi, akan tetapi juga di- 
gunakan untuk melakukan aktivitas bisnis. 
Ada yang menggunakannya sebagai media 
promosi bisnis, mencari penghasilan tam- 
bahan, bahkan berbisnis (mencari pengha- 
silan secara full). Semua ini merupakan se- 
suatu yang tak terbayangkan di masa lalu. 

Buku ini ditulis dalam bentuk buku po- 
puler yang bersifat praktis, dengan harap- 
an dapat dipahami dengan mudah dan 
memberikan manfaat bagi semua orang 
yang membacanya. 

Penulis mengucapkan terima kasih ke- 
pada semua pihak yang berpartisipasi atas 
terselesaikannya buku ini. Khusus kepada 
ayahanda (allahu yarham) dan ibunda, 
yang senantiasa mencurahkan cinta dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xi 


kasih sayangnya tiada henti, para guru, 
atas segala ilmu dan bimbingannya, serta 
istri tercinta dan buah hati penulis, yang se- 
nantiasa menemani di kala suka dan duka. 
Jazakumullah ahsanal jaza! Amin. 

Terakhir, penulis menyadari bahwa bu- 
ku ini masih memiliki banyak kekurangan, 
baik dari segi isi, maupun bahasa. Karena 
itu, tegur sapa, saran, masukan, dan tam- 
bahan informasi dari berbagai pihak, khu- 
susnya para pembaca sangat penulis harap- 
kan. 

Demikian, selamat membaca! 


Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


angat pesatnya perkembangan teknolo- 
5 informasi merupakan hal yang tidak 
terbayangkan sebelumnya, khususnya in- 
ternet. Saat ini hampir semua orang, di ma- 
na pun berada, dapat mengakses internet 
dengan berbagai perangkat yang semakin 
canggih, misalnya ponsel (HP), laptop, dan 
gadget lainnya. Banyak tempat yang me- 
nyediakan fasilitas akses internet secara 
gratis. Hal ini berdampak pada kemudahan 
mendapatkan berbagai informasi. Segala 
informasi dapat diakses secara mudah ha- 
nya dengan sekali klik via internet. 

Dalam perkembangan selanjutnya, ter- 
nyata internet juga telah melahirkan juta- 
wan-jutawan baru. Dalam arti, mulai ba- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nyak orang yang menggunakan media 
internet sebagai sarana berbisnis (bisnis on- 
line). 

Dari pengalaman sebagian besar orang, 
ternyata banyak sekali peluang bisnis yang 
dapat dilakukan menggunakan internet. 
Pada dasarnya, bisnis di dunia maya tidak 
berbeda dengan bisnis di dunia nyata. Bis- 
nis di dunia maya juga memerlukan kete- 
kunan dan keseriusan. 

Dalam Islam, hukum asal segala tran- 
saksi adalah dibolehkan, selama tidak ada 
dalil Al-@ur'an atau sunah yang mengha- 
ramkannya. Dengan demikian, apabila ada 
bentuk baru transaksi bisnis, perlu dika- 
ji apakah ada dalil Al-Gur'an atau sunah 
yang mengharamkan atau tidak. Kalau ada 
yang mengharamkan, hukumnya menjadi 
haram (terlarang). Sebaliknya, jika tidak 
ada dalil A-Gur'an yang mengharamkan, 
hukumnya mubah (diperbolehkan). 

Setiap muslim yang berbisnis harus 
memperhatikan aturan hukum Islam keti- 
ka melakukan aktivitas bisnis, termasuk jika 
berbisnis online. Ini dikarenakan tujuan bis- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nis dalam Islam selain mencari keuntungan 
materi, juga untuk mendapat keberkahan 
dari harta (materi) yang diperoleh. Keber- 
kahan akan didapatkan apabila materi ter- 
sebut didapatkan dan dikelola sesuai de- 
ngan ketentuan syariah. Karena bisnis di 
dunia maya sama seperti bisnis di dunia 
nyata, aturan bisnisnya secara umum sa- 
ma. 

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang 
berkaitan dengan bisnis syariah telah diru- 
muskan dalam fatwa-fatwa yang dikeluar- 
kan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa 
tersebut berisi aturan dan ketentuan hukum 
yang berkaitan dengan berbagai bentuk bis- 
nis kontemporer ditinjau dari perspektif Is- 
lam. 

Fatwa-fatwa ini dapat dijadikan pedom- 
an bagi para pihak yang ingin berbisnis se- 
suai dengan aturan dan ketentuan syariah. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BISNIS DALAM ISLAM 


A. Bisnis Menurut Islam 


etiap manusia memerlukan harta (ma- 
Se untuk mencukupi kebutuhan hi- 
dup. Karena itu, manusia akan berusaha 
untuk memperoleh harta kekayaan. Islam 
mewajibkan setiap muslim, khususnya yang 
memiliki tanggungan, untuk bekerja. Be- 
kerja merupakan salah satu upaya yang me- 
mungkinkan manusia memiliki harta keka- 
yaan. Agar memungkinkan manusia untuk 
berusaha (mencari harta), maka Allah Swt. 
melapangkan bumi serta menyediakan ber- 
bagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


manusia. Salah satu bentuk dari bekerja 
adalah berbisnis. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kata bisnis diartikan sebagai usaha dagang 
atau usaha komersial dalam perdagangan. 
Bisnis adalah interaksi antara dua pihak da- 
lam bentuk tertentu guna meraih manfaat. 
Karena interaksi tersebut memiliki risiko, di- 
perlukan manajemen yang baik untuk me- 
minimalkannya. 

Dalam bahasa Arab, interaksi anta- 
ra dua pihak atau lebih dinamakan mua- 
malat. Dalam literatur agama, khususnya 
yang berkaitan dengan hukum, ditemukan 
berbagai bahasan yang biasanya dikelom- 
pokkan dalam fikih ibadah dan fikih mua- 
malat. Fikih ibadah mencakup antara lain 
shalat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal lain 
yang berkaitan dengannya. Sedangkan fi- 
kih muamalat adalah aspek hukum Islam 
yang tidak termasuk fikih ibadah. Dalam 
perkembangan selanjutnya, bahasan fikih 
muamalat dipersempit, hingga hanya men- 
cakup hal-hal yang berkaitan dengan bis- 
nis, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang- 
piutang, dan gadai. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berbisnis sangat dianjurkan dalam Is- 
lam. Sebelum Nabi Muhammad saw. di- 
angkat menjadi nabi dan konsentrasi ber- 
dakwah, beliau melakukan aneka kegiatan 
bisnis. Setelah menjadi nabi, beliau tetap 
menganjurkan umatnya untuk berbisnis. 
Bahkan Rasulullah saw. menyatakan, 9 dari 
10 pintu rezeki adalah melalui pintu perda- 
gangan. Artinya, melalui perdagangan (bis- 
nis) inilah, pintu-pintu rezeki lebih terbuka 
lebar, dan karunia Allah banyak terpancar 
darinya. Berbisnis merupakan sesuatu yang 
diperbolehkan selama dilakukan dengan 
benar, sesuai tuntunan dan ketentuan ajar- 
an Islam. 

Di samping anjuran untuk mencari reze- 
ki, Islam juga sangat menekankan, bahkan 
mewajibkan aspek kehalalannya, baik dari 
sisi perolehan, pengelolaan, maupun pe- 
manfaatan. Dalam Islam tidak ditemukan 
celaan terhadap harta dan upaya memilik- 
inya. Kecuali, bila meraihnya dengan cara 
yang tidak sah, melengahkan pemiliknya, 
atau digunakan dengan batil (tidak dibe- 
narkan menurut syariah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tidak semua kegiatan ekonomi dan bis- 
nis disebutkan secara terperinci oleh Al- 
Our'an. Hal ini disebabkan karena kegiatan 
ekonomi dan bisnis sangat luas dan ber- 
kembang dari masa ke masa. Atas dasar 
itu, A-Our'an hanya memberikan tuntun- 
an umum berupa prinsip-prinsip dasar yang 
dapat dijabarkan umat Islam sepanjang 
masa, sesuai dengan kebutuhan, kondisi 
sosial, dan perkembangan zaman. 

Dengan demikian, bisnis dalam Islam 
dapat diartikan sebagai serangkaian akti- 
vitas yang bentuknya beragam, tidak diba- 
tasi jumlahnya, dan dilakukan sesuai de- 
ngan prinsip-prinsip syariah. 


B. Tujuan Bisnis dalam Islam 


Setidaknya ada empat tujuan berbisnis da- 
lam Islam, yaitu 


1. Keuntungan Materi dan Nonmateri 
Tujuan berbisnis adalah mencari keun- 
tungan materi dan keuntungan (man- 
faat) nonmateri. Keuntungan (manfa- 
at) berbisnis antara lain: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


a. Keuntungan (manfaat) materi. 

b. Keuntungan (manfaat) kemanusiaan. 
Bisnis harus memberikan manfaat 
kemanusiaan, misalnya penyediaan 
lapangan kerja, bantuan sosial me- 
lalui zakat, infak, dan sedekah. 

c. Keuntungan (manfaat) yang bersifat 
akhlak mulia. Maksudnya adalah 
nilai-nilai akhlak yang mulia harus 
muncul dalam setiap aktivitas bisnis 
yang dilakukan, sehingga tercipta 
hubungan yang Islami, bukan se- 
kadar hubungan fungsional, profe- 
sional, atau hubungan bisnis sema- 
ta. 

d. Keuntungan (manfaat) spiritual. Ar- 
tinya, bisnis yang dilakukan harus 
dimaksudkan sebagai salah satu upa- 
ya untuk mendekatkan diri (ibadah) 
kepada Allah Swt. 


2. Pertumbuhan Aset dan Keuntungan 
Bisnis dilakukan untuk meningkatkan 
pertumbuhan aset dan keuntungan, 
baik yang bersifat materi, maupun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nonmateri. Usaha untuk meningkatkan 
pertumbuhan bisnis harus sesuai de- 
ngan ketentuan syariah. 


. Keberlangsungan (Kontinuitas) 


Bisnis 

Bisnis dilakukan agar pertumbuhan aset 
dan keuntungan dapat dijaga keber- 
langsungannya dalam kurun waktu yang 
cukup lama. Hal ini harus dilakukan se- 
suai dengan ketentuan syariah. 


. Keberkahan Harta dan Keridaan 


Allah Swt. 

Bisnis yang dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah tujuan intinya 
adalah mendapatkan keberkahan harta 
dan keridaan Allah Swt. Tujuan keem- 
pat ini adalah tujuan fundamental yang 
membedakan bisnis yang dilandasi oleh 
syariah dan yang tidak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


C. Prinsip Dasar Bisnis dalam Islam 


Bentuk transaksi bisnis merupakan salah 
satu masalah yang tidak diatur secara ter- 
perinci. Islam hanya mengatur nilai dan 
prinsip yang harus dijadikan pedoman da- 
lam berbisnis. Ini menunjukkan keluasan 
dan keluwesan hukum Islam. Karenanya, 
bentuk-bentuk transaksi bisnis dapat ber- 
kembang sesuai perkembangan zaman, 
namun dengan tetap berpedoman pada 
aturan dasar yang telah ditetapkan dalam 
Islam. 

Ada beberapa prinsip berkenaan de- 
ngan bisnis, yaitu 


1. Prinsip semua transaksi bisnis diper- 
bolehkan, selama Al-Gur'an dan su- 
nah tidak mengharamkannya. Apabila 
ada bentuk bisnis baru, yang perlu di- 
analisis yaitu apakah ada dalil Al-Gur'an 
dan sunah yang mengharamkan ben- 
tuk dan praktik transaksi bisnis terse- 
but atau tidak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


